w.gms.orid 


z 
£ 
s 
8 
£ 
£ 
s 
$ 
“ 
: 


rauma masa lalu membuat 
seseorang takut untuk 
melangkah di masa depan. 


Kekuatiran membuat kita takut 
menetapkan pilihan atau mengambil 
keputusan. Yakub, bapa Israel pernah 
mengalami rasa takut untuk menuju 
Mesir karena tidak percaya bahwa 
Yusuf masih hidup dan menjadi 
mangkubumi di Mesir. 


Mendengar bahwa Yusuf masih hidup, 
justru menguak kembali trauma kepedihan 
masa lalu — karena Yakub pernah mendapat 
kabar palsu mengenai kematian Yusuf, anak 
yang paling disayanginya itu. 

Sangat disayangkan, berita bohong itu 
justru membelenggu kehidupan Yakub dan 
membuatnya hidup dalam trauma dan rasa 
takut (Kejadian 45:26). 


TRAUMA 


Pada ayat 26 tertulis hatinya dingin, sebab ia 
tidak mempercayainya. Perhatikanlah, hati kita 
dingin sebab kita tidak percaya. 

Dahulu, Yakub mudah mempercayai 
perkataan anak-anaknya ketika mereka berkata 
kepadanya, Yusuf sudah mati. Sekarang ia sulit 
mempercayainya saat mereka berkata, Yusuf 
masih hidup. 

Roh yang lemah lebih mudah terpengaruh 
oleh ketakutan daripada pengharapan, dan 
lebih cenderung menerima pengaruh yang 
mengecilkan hati daripada yang membesarkan 
hati. Namun, akhirnya Yakub meyakini 
kebenaran laporan itu, terutama ketika melihat 
kereta-kereta yang dikirimkan kepadanya (sebab 
melihat berarti percaya), maka bangkitlah 
kembali semangat Yakub. 

Pada ayat 28 tertulis, “Kata Yakub: cukuplah 
itu...”. Dia senang sekali ketika mengetahui 
Yusuf masih hidup. Ia tidak berkata apa-apa 
tentang kemuliaan Yusuf yang mereka ceritakan 
kepadanya itu. Baginya, sudahlah cukup apabila 
Yusuf masih hidup. Yakub senang memikirkan 
bahwa ia akan pergi menemui Yusuf. Walaupun 
ia sudah tua dan perjalanannya cukup panjang, 


dia akan berangkat untuk berjumpa dengan 
anaknya itu. 


JAMINAN ALLAH 

“Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam 
penglihatan waktu malam: “Yakub, Yakub!” 
Sahutnya: “Ya, Tuhan. Lalu firman-Nya: “Akulah 
Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi 
ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau 
menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri 
akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan 
tentulah Aku juga akan membawa engkau 
kembali: dan tangan Yusuflah yang akan 
mengatupkan kelopak matamu nanti.” (Kej. 
46:2-4). 

Dalam hidup ini mungkin masih ada 
kekuatiran akan pengharapan yang belum 
tercapai: maupun kejadian di masa lalu yang 
mendatangkan trauma bagi kita hari ini. Atau... 
akibat pernah mempercayai kebohongan, 
membuat kita takut untuk mengambil 
keputusan bagi masa depan kita. 

Saudara, jangan biarkan hati Anda dingin 
karena kesedihan atau kekecewaan. Percayakan 
dan percayalah kepada Tuhan supaya hati 
Anda tetap hangat oleh kasih-Nya dan bisa 
memandang masa depan dengan penuh 
harapan. 

Ingatlah, Allah tidak pernah mengingkari 
janji-Nya. Dia sangat mengasihi Anda, dengarlah 
Firman-Nya dan tinggalkan rasa kuatir yang 
membelenggu Anda. Masa depan Anda ada di 
tangan-Nya, dan trauma masa lalu janganlah 
mengendalikan arah hidup kita. Hiduplah dalam 
pimpinan firman-Nya! 

Asal Tuhan yang memerintahkan, kita tidak 
perlu takut melangkah karena Dia yang akan 
menggenapi janji sesuai dengan cara-Nya. 

Melangkahlah sesuai firman-Nya. Tidak 
perlu takut sebab Tuhan Yesus menyertai kita. 
(Pdt. Robert Tedjasukmana, GMS Palembang)T 


i sebuah desa, tumbuhlah 
D sebuah pohon mangga yang 

besar dan kuat. Semua burung 
bersarang di sini. Binatang berteduh dan 
bermain di bawahnya. Buahnya lebat, 
lezat dan sangat manis. Dahannya kokoh, 
daunnya lebat. Ia merasa paling hebat. 

Pada suatu malam, ada benih kecil 

yang mencari tempat tinggal. Si pohon 
mangga mengijinkan benih tersebut untuk 
tinggal di salah satu dahan pohon mangga. 


14 Januari - 3 Februari 2019 


28-30 APRIL 2019 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAH MINGGUAN 


Li @ @ 
Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 
Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II (Miracle Edition) // 
GMS Pusat GMS Pusat Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penjahat di Samping 
Yesus” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


”Prajurit di Sekitar 
Salib” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Aa 


THESUMMIT 


usiness Talk 


"4 www matv.tv 


Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Ong 


RABU : 


JANUARI 19 
Pk. 19.00 WIB 


Lt13 


Vision Bullilng 


Pdt. Mulyadi 
Beciyanto 


LUNA 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“One Worship” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Siapa Yesus Bag.1” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Rubin Ong 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 

” Convergence Plat- 
form” 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Jose Carol 


“Disertai healing ministry 


di akhir ibadah 


GMS 
VOICE 


//online 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


DOA FAJAR UMUM 


2 y Yan 1 
M VA 
ke" f 


ln -—. 


, € 
Naa... . 


Ketika pagi tiba, datanglah seekor 
burung yang melihat benih kecil 
tersebut, lalu memperingatkan pohon 

mangga. Menurut si burung benih 
itu adalah benih benalu. 

Si burung terus 
mengingatkan agar 
pohon mangga berhati 

hati karena benih 
benalu berbahaya 
Namun pohon 
mangga tidak 
menghiraukan 
peringatan tersebut. 


Hari demi hari benalu itu 
tumbuh semakin besar. Keadaan 
mulai berubah. Tidak ada lagi yang 
mau tinggal dan bermain di pohon 
mangga seperti dulu lagi. Buahnya pun 
tidak semanis biasanya. Sadarlah pohon 
mangga itu. 


Demikian juga manusia, seringkali 
menganggap remeh dosa & memandangnya 
sebagai “dosa kecil”. Padahal sekecil apapun, 
jika dibiarkan dosa akan tumbuh dan 
berkembang. 


Dosa adalah perbuatan yang melawan 
Tuhan. Misalnya berbohong. 

Tetapi kita harus tahu bahwa dosa membuat 
Tuhan sedih. Alkitab mengatakan bahwa upah 
dosa adalah maut, kita bisa terpisah dengan 
Tuhan Yesus selama-lamanya. 

Kabar baiknya adalah, Jesus love is bigger 
than my sin (Kasih Yesus lebih besar dari dosa 
kita- Yohanes 3:16). Tidak ada dosa yang terlalu 
besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. 


Bagaimana supaya kita membuang dosa? 
Pertama, kita harus mengakui dosa-dosa 


MANUSIA SERINGKALI 
MENGANGGAP REMEH 
DOSA, PADAHAL 
SEKECILAPAPUN, 

JIKA DIBIARKAN DOSA 
AKAN TUMBUH DAN 
BERKEMBANG. 


kita. Jika kita berbuat salah, kita harus 
mengakuinya dan minta maaf. Bagi orang 
tua, jika anaknya sudah mengaku, jangan 
dimarahi. Tapi langsung peluk dan berikan 
perhargaan atas keberanian anak mengakui 
kesalahan. 

Kedua, seperti benalu yang harus 
dibuang, kita juga harus berani meninggalkan 
dosa, yaitu tidak mengulanginya lagi. Jika kita 
bisa mengakui dan meninggalkan, dosa maka 
kita akan disayangi. 


Setelah si pohon mangga sadar dan 
mengakui kesalahannya, Pak Tani melihat 
serta membuang benalu yang ada. Seiring 
waktu, si pohon mangga kembali tumbuh 
sehat, lebat dan kuat seperti semula. Dan 
semua binatang kembali datang ke pohon 
mangga itu. 


Itulah sedikit cerita drama dalam Ibadah 
Perayaan Natal Eaglekidz GMS di SIBEC- 
ITC, hari Kamis (1/12) lalu. Puji Tuhan, 
saat altar call, banyak anak meresponi 
dan berkomitmen untuk mengubah hidup 
menjadi lebih baik. Lebih dari 1000 anak 
menikmati hadirat Tuhan dan merayakan 
Natal dengan sukacita. Tuhan Yesus 
memberkati.M 


“Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang 
biasa-biasa,...Orang yang keras melakukan 
kebenaran akan menarik perhatian Tuhan, 
dipanggil oleh Tuhan, memiliki kayakinan 
kepada Tuhan hingga berhak menerima mujizat, 
seperti yang dialami oleh Bartimeus,” demikian 
disampaikan Pdt. Judy Koesmanto, Gembala 
Regional Kalimantan, dalam kotbahnya di 
ibadah soft opening GMS Palangka Raya, pada 
Minggu (9/12) lalu. 

Jemaat di Palangka Raya sudah menanti- 
nantikan ibadah ini sejak lama. Mereka 
merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa 
sepanjang ibadah. Ibadah perdana ini, sekaligus 
menjadi ibadah pertama “Eagle kidz” diadakan 
di Hotel Grand Global lantai 5, Palangka Raya. 
Anak-anak juga bersukacita. Tercatat ibadah ini 
dihadiri oleh 93 jiwa. 

Setelah kebaktian selesai, Pdt. Judy 
Koesmanto mengumpulkan semua pelayan 
Tuhan dan beberapa jemaat dan mengingatkan 
sekali lagi, “Mari semakin “ngotot” dengan 
Tuhan, tak berhenti meminta jiwa-jiwa, dan 
mengerjakan pelayanan di gereja dengan 
berapi-api.” 

Pdt. Judy Koesmanto juga 
memberikan tantangan kepada 
seluruh jemaat dan pelayan Tuhan 
supaya pada grand opening 
bulan Mei 2019 mendatang, 

GMS Palangka Raya sudah bisa 
membuka 2 (dua) pelayanan 
ibadah hari minggu. “Bangkit 
dan lihatlah terang Tuhan 
atasmu”, menjadi kalimat doa 
yang membakar semangat 
seluruh jemaat hari 

itu. Tuhan Yesus 
memberkati. 


Berikut jadwal ibadah dan alamat GMS 
Palangka Raya : 


IBADAH UMUM 

pk 10.00 WIB, Ruang Barito lantai 5 
IBADAH ANAK 

pk 10.00 WIB, Ruang Kahayan lantai 5 


Hotel Grand Global 
Jl. Tjilik Riwut km 1 no.9 
Palangka Raya 


Alamat Sekretariat : 
Jl. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
Kalimantan Tengah 


Info : 0812-9228-6558 (Maureen) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

's) @gmschurch 


IAI sersja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak 
Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, II -- Anak 4 ProM : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum -# Pro-M # Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


Pk. 08.00, 11.00 WITA 


GMS Jombang 
badah Umum II: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum «4 Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Solo 
badah Umum - Anak III: 
Pk. 10.00 ,16.00 WIB 
badah Pemuda 

badah Profesional Muda 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Dr. Supomo 75, 77 Solo 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 

GMS Bandung 

Ibadah Umum -# Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mal 


Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 


Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 Suka- 
bumi 43113 

Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 
Ibadah Umum - Anak | Il: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda 

Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
Ibadah Pelajar « Pemuda 
Ibadah Umum -# Anak | 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
Ibadah Anak 

Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


www 


Pk. 13.00 WITA 


Ibadah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak I Pk. 17.00 WITA 


Pk. 13.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 


Cp. Neltje (082187924935 ) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum -# Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


ng 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 


(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 

Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 

Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 

Fax (0561) 6711634 

GMS Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
n. PHB, Halong Atas, Halong 

(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 

springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 

Telp. (0911)3831477 

GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 


Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum | - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


Samrat Pakadoodan Ling 3 


Sebe ah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 

badah Umum II II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 


badah Umum 4 Anak 
badah AOG Youth 

I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS 


CP. 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 


Cp.Irawati Santoso (081268828800) 


elp/Fax: 0761-8651763 / 


8651831 / 8651369 


Palembang 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 


badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum # Anal Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (“62 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


GMS Palangkaraya 

Ibadah Umum (Ruang Barito It.5) Pk 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz (R. Kahayan It.5) Pk 10.00 WIB 
Hotel Grand Global, Palangkaraya 

Jl. Tjilik Riwut km 1 no.9. Palangka Raya 

CP :0812-9228-6558 (Maureen) 


